Pengertian Murid 


Istilah murid di dalam thoriqoh adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang telah 
memperoleh talqin dzikir dari seorang guru mursyid untuk mengamalkan wirid-wirid tertentu dari 
aliran thoriqohnya. Atau dengan kata lain orang yang telah berbai’at kepada seorang guru 
mursyid untuk mengamalkan wirid thoriqoh. Dalam thoriqoh Tijaniyyah sebutan untuk para 
murid adalah “ikhwan.” 


Di dalam dunia thoriqoh hubungan seorang murid dengan guru mursyidnya merupakan sesuatu 
yang sangat penting untuk diperhatikan, karena hubungan tersebut tidak hanya sebatas 
kehidupan dunia ini, tetapi akan terus berlanjut sampai di akhirat kelak. Bahkan dikalangan ahli 
thoriqoh ada keyakinan bahwa seorang mursyid mempunyai peranan yang sangat penting 
didalam menyelamatkan muridnya besok dikehidupan akhirat. Oleh karena itu, seorang yang 
ingin menjadi murid thoriqoh, hendaknya tidak sembarangan memilih guru mursyid. Bahkan 
sangat dianjurkan bagi seorang yang akan berbai’at kepada seorang mursyid thoriqoh, untuk 
terlebih dahulu beristikharoh tentang pilihannya tersebut. Karena seorang murid itu harus bisa 
mahabbah yang sungguh-sungguh dengan guru mursyidnya. 



